
B angunan di tempat tinggal kita, pasti ada yang membuatnya, pakaian 

yang kita kenakan pasti ada yang membuatnya, mustahil pakaian 
terbentuk dengan sendirinya, Begitupun mata kita, dirancang begitu 
rapi, siapa yang merancangnya? Pasti pencipta kita. Mata dapat 
berfungsi, dapat digunakan untuk melihat, dan siapa yang memberikan pengelihatan 
tersebut? Pasti pencipta kita. Masih banyak sekali nikmat yang ia berikan kepada 
kita. 

Pencipta kita dapat dirasakan keberadaannya, melalui berbagai ciptaannya, lihat 
gunung yang kuat, lautan yang luas dan sangat dalam, seperti halnya kita memakan 
sebuah permen , secara fisik kita dapat melihat bentuk permen, namun Rasa manis 
permen tidak dapat di lihat ,tapi rasa manis bisa dirasakan melalui lidah kita. 
Pencipta kita adalah Allah swt dapat dirasakan keberadaannya , walaupun kita tidak 
dapat melihatnya. 

Kita di beri sesuatu oleh orang lain, kita sering merasa wajib untuk mengucapkan 
terima kasih , karena kita harus member penghargaan terhadap pemberian dari 
orang lain tersebut. Kepada manusia, kita mengucapkan terimakasih , apalagi 
kepada satu-satunya pencipta kita yaitu Allah swt, yang memberikan nafas kepada 
kita hingga hari ini, hingga menit ini , hingga detik ini . 

Nah bentuk terimakasih dan syukur kita kepada Allah swt adalah dengan cara 
melaksanakan apapun yang ia perintahkan dan menjauhi apapun yang 
dilarangnya, karena pada dasarnya apapun yang ia perintah dan larang 
, mengandung hikmah yang luar biasa, dan pasti terbaik untuk kita, contoh: kita 
umat Islam dilarang meminum Alkohol, ternyata memiliki tujuan , karena dengan 
mengonsumsi Alkohol, dapat memunculkan sederetan kejahatan lain, dan dapat 
merusak j aringan tubuh secara perlahan. 

Karena Allah swt mengutus seorang Utusan yaitu Muhammad saw,maka apapun 
hal yang kita lakukan harus mengikuti contoh Rasulullah Muhammad saw,dan 
membaca, memahami, melaksanakan aturan Allah dalam Al-Quran dan kita bisa 
mengadaptasi perilaku beliau melalui hadist sahih(ucapan, tindakan riwayat 
Rasulullah Muhammad saw). 


Salah satu tujuan Rasulullah menyempaikan dakwah adalah mentauhid kan Allah 
swt /menyembah satu-satunya tuhan yaitu Allah swt. 



Syirik 

Syirik adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah swt. 
(Q.S.Annisa ayat 48: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 
selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan 
Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 

Contoh :perbuatan syirik antara lain: 

Sihir: pelet santet, dll yang proses nya dengan meminta bantuan jin, walaupun secara islami 
Jimat(tama’im): batu ali, keris, ayat Al-Quran yg di gunakan untuk jimat, dll 
Pengobatan yang tidak bisa dijelaskan secar logika 
Mempercayai ramalan 

Mendatangi paranormal/dukun, ustad bergelar dukun, dll 
Tiyarah(mitos) contoh: kalau ada kupu-kupu aka nada tamu ke rumah, dll 
Debus /atraksi kehebatan yang tidak bisa secara logika, dll 


DI TULIS OLEH : 

HARI HERMANTO 

(BANJARAN, BANDUNG ) 

KONTAK PENULIS KIRIM PESAN 

KE ALAMAT EMAIL 

f GAUL ANDl62@VAflOO.COM) 


INFO LEBIH LENGKAP BISA BACA BUKU MENELANJANGI STRATEGI JIN 



MENELANJANGI 

S&w 1 fXl 








jj A jsZ . 

|l", tnj», , J -- 


1 r - I 






